


Ciri Umum 
Zygomycota 
Ascomycota 


Lukas Jalu, S.Pd., Gr. 


petuascom 





Ciri Umum Kingdom Fungi HA 


“ 
# Eukariotik Y @ 


#& Umumnya multiseluler, ada juga yang uniseluler 





# Tidak berklorofil, sehingga heterotrof 


# Tubuhnya terdiri dari benang-benang D hifa, hifa membentuk 
anyaman bercabang-cabang D miselium 


# Dinding selnya tersusun D zat kitin 
# Cadangan makanan D glikogen dan protein 
# Pencernaan D ektrakseluler 


#£ Reproduksi jamur dapat secara seksual (generatif) dan aseksual 
(vegetatif) 


poitikascom 


Struktur Tubuh Fungi 





petuascom 


Cara Memperoleh Nutrisi 


Anggota fungi mendapatkan nutrisi melalui 3 cara : 


1. Saprofit. Menguraikan sisa bagian makhluk hidup yang sudah mati. 





2. Parasit. 
Mengambil nutrisi dari makhluk yang masih hidup. 





3. Simbiosis. 





Hidup bersama makhluk hidup lainnya. 


Cacing 





way 





paiitascom Lichen, Simbiosis Jamur dengan Algae Namun Paras 


HUBUNGAN JAMUR DAN 
ORGANISME LAIN 





petuascam 


SIMBIOSIS FUNGI DENGAN 
ALGAE (LICHEN) 





algal layer—( $ 

Fungi jenis tertentu (Ascomycota / ai Gl taka 

Basidiomycota) dapat bersimbiosis dengan 

algae (Chlorophyta) uniseluler membentuk 

lichen (lumut kerak). Dena mem 

Simbiosis ini bersifat menguntungkan 

(mutualisme) 

1. Bagi algae : mendapatkan suplai 
air dan mineral. 

2. Bagi Fungi : mendapatkan 


hasil fotosintesis berupa nutrisi. 


poklukas.com 


SIMBIOSIS FUNGI DENGAN 
AKAR TANAMAN 
(MIKORIZA) 


Mikoriza merupakan simbiosis antara fungi 
dengan akar tanaman. 





Simbiosis ini menguntungkan bagi keduanya 
(mutualisme) 


1. Bagi tanaman : meningkatkan 
penyerapan air dan mineral. 
2. Bagi fungi : mendapatkan nutrisi 


dari tanaman. 


poklukas.com 





MANFAAT 
BAGI PERTANIAN 





petuascam 


Klasifikasi Kingdom Fungi 


Diklasifikasikan berdasarkan cara spora dihasilkan. 
Ada 4 kelompok Fungi, yaitu : 


Zygomycota 
Ascomycota 
Basidiomycota 


Na 


Deuteromycota 


petuascam 


Zygomycota 
Contohnya : Jamur tempe / Rhizopus oryzae. LA | 
Ciri Umum Zygomicota. | 


|. Heterotrof saprofit | 





2. Dinding sel 5 zat kitin 3 
F3 
3. Tubuh disusun oleh hifa dan miselium. PE 0 ja 
4. Hifa tidak bersekat. EA T 
“ 9 
5. Spora dihasilkan oleh sporangium. Pend aa 
Reproduksi menghasilkan spora dilakukan melalui 2 cara: ,, BN Ii 


1. Aseksual : dilakukan saat kondisi lingkungan mendukung. 
2. Seksual : dilakukan bila kondisi lingkungan kurang mendukung 


5 membuat zygospora 


poitikascom 


Siklus ja Ha Jamur Rhizopus 









Srora bekacambah 
mena Ita 


REPRODUCTON 
SEKSUAL 





@ mumbindan deecamban 
petakan naa 

















Sporongiophore 












Gomnoertic 
hyphos 









































zygospora 


petuascom 


Ascomycota 


Contohnya : Jamur oncom / Neurospora crassa. 


Ciri Umum Ascomycota. 


|. Heterotrof saprofit 





Ada yang uniseluler (mis : Saccharomyces) dan multiseluler. 


Tubuh disusun oleh hifa dan miselium, dan ada yang memiliki tubuh buah. 


Ao 


Hifa bersekat. membentuk badan buah yang disebut ascokarp 

Reproduksi menghasilkan spora dilakukan melalui 2 cara : 

1. Aseksual : dilakukan saat kondisi lingkungan mendukung. D konidiospora 

2. Seksual : dilakukan bila kondisi lingkungan kurang mendukung Daskospora 


Contoh : Saccharomyces cerevicae, Penicillium notatum, Aspergillus wentii 


poikikascom 


phialospore 






#la— phialide 


-—— musula (prophialide) 


conidiophore 
cleistothecium 


petuascam 








@ Gearge Baron 


Ka) Ascomyeota dengan tubuh buah 
Of Alouria aurantia. 





(6) Tubar melanosporum 


(d) Nourospora crassa atau 


() Tubuh buah 
'Morcholla osculonta, biasanya. 
tumbuh dekat dengan anggrok. 





jamur oneorn (SEM) 





Siklus Hidup Jamur Ascomycota 


Contohnya : Neurospora Key 
»« Haploid (in) 
"Heterokaryotic (in 4 in) 
Diploid (2n) 











| Reproduksi 
Ap, Aseksual 








0 Inti melebur 
$ Reproduksi Seksual 
fi 
Lo 
— j Meiosis | 
Sel Ascus Tas! 
menghasilkan“! | 


spora 


